MA’ HAD AL-MUHANDIS 



Kuliah sembari belajar Ilmu Syar’i? Kenapa tidak? 



Tentang Kami 

Ma’had Al-Muhandis adalah pesantren mahasiswa/i yang kuliah di 
perguruan tinggi di Bandung. Al-Muhandis mulai merambah dunia 
dakwah pada tahun 2014, terutama Bahasa Arab dan Ilmu Dasar Islam. 

Kini, Ma’had Al-Muhandis menjalankan beberapa kegiatan rutin : 

- Bahasa Arab (Dasar, Lanjutan, dan Menengah) 

- Diniyah (Fiqih Dasar, Adab, Syarh Arba’in, dan Mustolahul Hadits) 

- Qira’ah Syarh Kitab At Tauhid 



Visi & Misi 



1. Menumbuhkembangkan kemampuan umat Islam dalam berbahasa 
arab yang bertujuan untuk memahami dalil-dalil syari’at dan penjelasan 
para ulama’ 

Untuk mencapai visi di atas maka disusunlah misi-misi sebagai berikut : 

1. Membekali kaum muslimin, khususnya calon santri Ma’had Al- 
Muhandis, dengan kemampuan dasar membaca kitab ulama’ (kitab 
gundul). 

2 . Membekali kaum muslimin dengan pengetahuan dasar tentang 
manhaj/metode yang benar dalam beragama, yaitu mengikuti Al- 
Qur’an dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat/salafus shalih. 



Sumber Daya Manusia 

Segala pujian hanya milik Allah. Hingga saat ini Ma’had Al-Muhandis telah banyak 
berkembang. Terutama dari segi pemanfaatan sumber daya yang tersedia di kota Bandung. 
Awal berdiri, Ma’had hanya mempunyai 1 pengajar tetap dan 1 pengajar bantu. Adapun kini 



1 . Bahasa Arab Dasar : 5 orang (3 pengajar ikhwan dan 2 

pengajar akhwat). 

2. Bahasa Arab Menengah & Lanjutan : 1 orang 

3. Diniyah : 3 orang 



4. Qira’ah Syarh Kitab At Tauhid : 1 orang 



Santri/wati Ma had Al-Muhandis 



Bahasa Arab Dasar 



• Ikhwan : 33 

• Akhwat : 24 



Bahasa Arab Menengah 



• Ikhwan : 6 

• Akhwat : 5 



Bahasa Arab Lanjutan 



• Ikhwan : 7 

• Akhwat : 5 



Diniyah 



•Ikhwan : 27 

•Akhwat : 25 



Kitab At Tauhid 



•Ikhwan : 12 
•Akhwat 






Galeri 







Kebutuhan Bulanan 



■ RINCIAN DANA 


TOTAL 


Pengajar Bahasa Arab (5 orang 
@50.000/pekan) 


1 .000.000,- 


Pengajar Diniyah 
(@50.000/pekan) 


600.000,- 


Administrasi (ATK, Photocopy 
soal, dll) 


250.000,- 


Penyediaan kitab gratis 
(insentif, tergantung ada kelas 
baru yang dibuka atau tidak) 


500.000,- 


TOTAL 


2.350.000,- 




DONASI 



“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir 
benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan 
(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui” 

(Al Baqarah : 261) 

Jika tidak dengan karunia Allah, lalu bantuan dari para muhsinin tentulah kami hingga saat ini tidak 
bisa menjalankan kegiatan dengan lancer. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan para muhsinin 
dengan surga. 

Proposal ini bermaksud menawarkan sebuah perdagangan yang tiada merugi. Yaitu mendermakan 
harta di jalan Allah azza wajalla. Harta yang tersalurkan bukanlah berkurang, justru menambah 
simpanan untuk rumah-rumah di surga kelak insyaallah. 



DONATUR TETAP & TIDAK TETAP 



Teruntuk para muhsinin yang ingin menjadi donator tetap Ma’had Al-Muhandis. Besaran donasi pun 
kami tidak membatasi. Sejauh apa yang para muhsinin berkenan mendermakan harta, maka kami 
berucap terima kasih kepada ilahi tiada henti. 

Donatur tidak tetap, tidak terbebani dengan harus mendermakan secara rutin setiap bulan. Sekali lagi, 
besar ataupun kecil, selama dengan niat ikhlas karena Allah, akan diganjar dengan kebaikan yang 
melimpah. 



KOTAK DONASI 

Donasi bisa disalurkan melalui : 



Rekening Mandiri 

1430005651078 

a/n Muhammad Nur Faqih 




HUBUNGI KAMI 

Jalan Jurang Gang Mama Uar no. 18 RT 2 RW 5 
Sukajadi - Pasteur 
Bandung 401616 
085722973852 



www.mahadmuhandis.com / Fanspage : Ma’had Al-Muhandis 




